Arabic Explorers 
Bingo Game - Huruf Hijaiyah 



Bagaimana Membuatnya: 

• Printlah semua halaman - print halaman dengan seluruh huruf hijaiyah 
dua kali. Jika anda memilih untuk menggunakan alat lain seperti bidak 
berwarna atau yang lainnya, anda tidak perlu mem-print halaman mata 
uang bintang. Jika tidak maka print lah halaman mata uang bintang 
sebanyak yang anda butuhkan. 

• Guntinglah lembar kartu yang akan digunakan sebagai papan Bingo. 
Masing-masing halaman (3-7) terdapat 2 papan Bingo sehingga jumlah 
seluruhnya 10 papan Bingo. Sebaiknya laminating setiap halaman 
tersebut sebelum digunting sehingga tidak mudah rusak dan dapat 
dignakan berulang kali. 

• Ambillah salah satu halaman yang memuat seluruh huruf hijaiyah dan 
guntinglah masing-masing huruf tersebut. Sebaiknya dilaminating 
sebelum digunting sehingga dapat digunakan berulang kali . 

• Simpanlah satu halaman yang memuat seluruh huruf hijaiyah - sebagai 
petunjuk, ketika anda memanggil huruf yang telah diambil, 
tempatkanlah pada halaman tersebut. 



Cara Bermain: 

• Setiap pemain memilih papan Bingo untuk bermain 

• Tempatkanlah huruf-huruf dalam kotak yang dapat anda guncangkan. 
Kemudian pilihlah (atau mintalah anak mengambil) satu huruf yang ada 
di dalam kotak tanpa melihat. 

• Mintalah anak menyebutkan nama huruf yang diambilnya, dan ajarkan 
kepada yang belum mengenal huruf tersebut. 

• Tempatkan mata uang bintang (atau yang anda gunakan sebagai 
pengganti) pada tempat yang tersedia. 

• Apabila satu huruf telah dipilih, anak-anak harus melihat ke papan Bingo 
apakah mereka memiliki huruf tersebut. Jika ada, mereka bisa 
menempatkan mata uang bintang di atas huruf tersebut. 

• Anak pertama yang mendapaktan tiga mata uang secara mendatar, 
menurun atau diagonal memenangkan permainan. 



<tfV% 



Disalin dan diterjemahkan dari YemenLinks.Com untuk BAM - MRM /StS 




*1afc/*i^ im 




Arabic Explorers - Bingo Game 












• 

t 


i ** 

t 




J 


J 

I' P 














Arabic Explorers - Bingo Game 



«** r 



r 



J 


IJ. 






1 


© 


J 

1 1 




^ 




(J 


IjUi 

' J • / 


Arabic Explorers - Bingo Game 


j 


1 * 


* 

J 




i 

c 


© 


(_ll 

* 






!t 



h 



P ! f LH 




1 



r 




Arabic Explorers - Bingo Game 






1 *— i * 1 

t*i © 





J 



c 



d 





Arabic Explorers - Bingo Game 



• 



<J 


© 

J 


J 

c 

c3 





r 



Arabic Explorers - Bingo Game 



r 



*r imr 



Ja 




f 





s 



J 


j 


C 


Arabic Explorers - Bingo Game 


j 




J 


| 

C 


© 











Q w , f 



tSl 




J 





Arabic Explorers - Bingo Game 





Arabic Explorers - Bingo Game 



» 

c 


\<3 

© 


Ml 

1 







